PERKENANAN 
TUHAN 


Salomo adalah raja yang kaya dan berkuasa 
besar, tapi setiap kali melihat dirinya dalam 
kesadaran akan Tuhan, maka dia menyadari 
bahwa kekayaan dan kekuasaannya menjadi 
tidak ada artinya tanpa berkat dan perkenanan 
Tuhan. 

Karena itu melalui Mazmur ini, Salomo 
mengajarkan inti kehidupan yang harus dijaga 
dan dipelihara dengan baik, yaitu : 


Pertama, iman kepada Tuhan akan 
menghasilkan ketergantungan penuh kepada 
Tuhan. “Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan 
TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah 
usaha orang yang membangunnya: jikalau 
bukan TUHAN yang mengawal kota, sia-sialah 
pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun 
pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, 
dan makan roti yang diperoleh dengan susah 
payah--sebab Ia memberikannya kepada yang 
dicintai-Nya pada waktu tidur” (ayat 1- 2). 

Tanpa perkenanan Tuhan, maka segala 
yang diusahakan manusia akan menghasilkan 
kesia-siaan. Manusia hanya bisa berusaha, tapi 
sesungguhnya berkat Tuhan yang memberikan 
keberhasilan pada usaha manusia (Amsal 
10:22). 


Kedua adalah keluarga, karena keluarga 
adalah “dunia kehidupan” bagi setiap manusia. 
“Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik 
pusaka dari pada TUHAN, dan buah kandungan 
adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah 
di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak 
pada masa muda” (ayat 3-4). 
Di dalam sebuah keluarga, setiap 
orang menjadi “seseorang/pribadi”, tidak 
peduli keadaannya, di dalam keluargalah 
seseorang diakui kehadirannya dan 
statusnya, yaitu apakah sebagai orang 
tua atau sebagai anak. 


KELUARGA 


Tuhan mempercayakan masa depan umat 
manusia kepada “keluarga”. 

Di dalam keluargalah masa depan manusia 
dibentuk, yaitu melalui generasi penerus 
(anak-anak). Karena itu setiap orang mendapat 
kesempatan untuk menyumbangkan sesuatu 
kepada masa depan. Kalau sebagai orang tua 
tidak mendidik anaknya dengan baik, maka dia 
akan menyumbangkan kejahatan dan keburukan 
bagi masa depan, sebaliknya kalau orang tua 
mendidik anaknya dengan baik dan bijaksana, 
maka mereka akan menyumbangkan kebaikan 
bagi kehidupan di masa depan. 


Itulah sebabnya anak-anak dan orang 
tua digambarkan sebagai anak panah dan 
pahlawan. Orang tua yang bertanggung jawab, 
akan menjadi pahlawan bagi anak-anaknya 
(generasi masa depan). 


Kedua inti kehidupan ini, bilamana dijaga 
dengan sungguh-sungguh akan membawa 
manusia kepada kebahagiaan sejati. 


“Berbahagialah orang yang 
telah membuat penuh tabung 
panahnya dengan semuanya itu. 
la tidak akan mendapat malu, 
apabila ia berbicara dengan 
musuh-musuh di pintu gerbang.” 


Banyak orang berusaha dengan sepenuh 
jiwa untuk memperoleh kekayaan dan 
kekuasaan, sampai mereka rela mengorbankan 
keluarganya bahkan imannya, orang yang 
semacam ini sedang membawa dirinya kepada 
kesia-siaan dalam hidupnya. 


Kalaupun kita tidak kaya dan berkuasa 
seperti mereka, tetapi bila kita punya iman dan 
keluarga, maka percayalah bahwa kebahagiaan 
sejati sudah berada dalam genggaman kita, dan 
kita akan disebut sebagai “Sang Pahlawan”. H 
(Pdt. Samuel Handoko) 


demikian disampaikan 
Kak Pau Pau dalam kotbahnya di KKR “Yesus” yang 
diadakan oleh Eaglekidz GMS Surabaya, pada hari 
Sabtu (25/3) lalu, di GMS Barat Sukomanunggal, 
Surabaya. 


Anak-anak terlihat sangat antusias mengikuti acara 
ini. Jumlah jemaat yang hadir mencapai 550 orang 
anak dan orang tua. 


Kak Pau Pau di akhir ibadah mendoakan agar anak- 

anak percaya Yesus dan menerima Dia sebagai 

Tuhan dan Juruselamat pribadi. Saat altar call, 

hampir sebagian besar yang hadir menanggapi dan 

didoakan di depan mimbar. 

Sangat senang melihat generasi muda 

dimenangkan bagi Tuhan! Di pundak 
mereka, ada tanggung jawab besar 

untuk membawa bangsa ini semakin 
tis . besar dan memuliakan nama Tuhan! 


Tuhan Yesus memberkati. Bl 


e Bagaimana memperlengkapi remaja dalam 
menggunakan teknologi informasi, sesua 
perkembangan jaman tapi juga 
bertanggungjawab ? 

e Bagaimana cara memperlengkapi orang tua? 

e Apa langkah-langkah praktis dalam 
menggunakan teknologi informasi yang 
bertanggung jawab yang bisa diterapkan 


dalam keluarga? 
5 


KONTRIBUSI | Rp 30.000,- 
(PROMO BUY 10 GET 1 FREE) 
Auditorium Mawar Sharon Christian School 
Jl. Cempaka 6-12, Surabaya 


BOOK STORE (08.00-19.00) COUNTER PUSTAKA RAJAWALI 


INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI : MS. NICKY (031-5457522) 


PS. JOSE CAROL & 
HANNA CAROL 


Ps Jose Carol kembali ke Indonesia pada tahun 1999 
setelah melewati 14 tahun di Jerman untuk 
menyelesaikan studinya dan kemudian bekerja di 
sana, Saat ini, beliau melayani di Jakarta Praise 
Community Church sebagai Wakil Gembala Sidang. 
Beliau merwiiki kerinduan untuk melihat anak-anak 
Tuhan hidup mempengaruhi dunia dan lingkungan 
dengan nilai-nilai kebenaran dari Kerajaan Allah. 
Bersama Istrinya Hanna, mereka dikaruniai dua orang 
anak. "A Box of Chocolates : A Book on Parenting” , 
"TA Box of Chocolates for Two” dan “Mutiara Bagi 
Raja” adalah tiga jadi buku yang ditulis oleh Hanna 
Carol berisikan kumpulan pengalaman pribadi dan 
hikmat yang beliau dapatkan sebagai seorang ibu, 
seorang Istri dan seorang pelayan Tuhan. 


Pa TG TN 
ch 3 TI 
IN n N | 
(“In! DJ | U | 
, ul nam 
20 APRIL 2017 


08.30-12.00. 


Recorded at 
MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Wahyu 22A” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


”Wahyu 22B” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 
Ibadah Khusus 
di Bukit Doa 
Immanuel 


PEMBUKAAN IBADAH UMUM INI, 
GEREJA MAWAR SHARON 
REVELATION, SURABAYA BARAT 


MuLAI tanGGat 3 APRIL 2017 


TG river of watar Of Tifa 
CLEAR AS CRYSTAr 
Proceeding O0t ot 
& thorne-of GOD | : , 
and of tra LAMY i 13 IBADAH UMI 


| IBADAH UMUM Il: JAM 16.00 WIB 
N 


JAM BADAH 


IBADAH UMUM & JAM 7t 


ALAMAT 
RUKO SATELIT TOWN SOUARE 
BLOK F1-6/22-26 


KOMAN 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


@ 


“Melayani” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Mudji 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Pemberian Terindah” 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdt. Arman Harijanto 


£ 23 April 1/7 


Chapel GMS... 
Seusai ibadah 1 s/d 4 “. 


Before30 English/ 
(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 
Teen Service 
“Loyalty” 
Pk.16.00 WIB 
GMS Main Hall 


Pro-M Revolution 
“Perfect Timing” 
Pk.19.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdt. Jose Carol 


“Disertai Healing Ministry 


di akhir ibadah 


ni Pn 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 
Youth Service 
“Loyalty” 
Pk.13.00 WIB 
GMS Main Hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


MITRA DOA 
di akhir ibadah 
15/d 4 


etelah selesai mengajar MSJ pada 
S: Mei 2016, saya digerakkan 

Tuhan untuk mendatangi seorang 
wanita (Ibu Leny) dan bertanya “Apa 
kamu mau punya anak?” Wanita yang 
belum saya kenal sebelumnya itu 
mengiyakan. Ternyata wanita tersebut 
sudah inseminasi tiga kali namun 
selalu gagal. Lalu tiba-tiba saya berkata 
kepadanya, “Kalau Sara saja bisa 
mempunyai anak, kamu juga bisa. Tuhan 
memberkati kandunganmu. Tahun 
depan kamu akan mempunyai anak.” 
Sejujurnya saya agak takut kalau itu 
tidak terjadi. Tapi mujizat terjadi 
karena kita taat dan tidak takut! 
Ibu Leny akhirnya hamil 
dengan normal! 


Pdm. Lukas Wibisono 


KESAKSIAN IBU LENY: —— 


aya telah menikah selama 2,5 tahun 
5: berpisah jarak yang cukup jauh 

dengan suami karena tuntutan 
pekerjaan. Saya di Jember, sedangkan suami di 
Surabaya. Sudah lama kami menginginkan seorang 
anak. Selain jarang ketemu, ditambah faktor umur 
(Saya (37 tahun) dan suami (44 tahun), kondisi rahim 
saya dan sperma suami membuat kecil kemungkinan 
untuk hamil secara normal. 


Pada bulan Agustus 2015 hingga Maret 2016 saya 
sudah mencoba inseminasi sebanyak tiga kali namun 
gagal. Pada tanggal 18 Mei 2016, saat MSJ tiba-tiba 
Pdm. Lukas Wibisono turun mimbar, menatap saya 
dan menumpangkan tangan di atas kepala saya sambil 
mengatakan “Sekalipun Sarah sudah menopause tapi 
dia bisa hamil. Kamu ingin mempunyai anak kan?” 
Saya langsung menangis. Saya heran. Kami tidak saling 
mengenal, namun beliau mengetahui pergumulan 
saya dengan Tuhan. “Diberkatilah buah rahimmu. 
Tahun depan kamu akan mempunyai anak,” kata 
Pdm. Lukas. Amin! 


Sejak saat itu saya tidak menstruasi ataupun flek sama 
sekali. Setelah di-tespack hasilnya positif. Puji Tuhan! 
Saya hamil secara normal dan saya tetap bekerja dan 
beraktifitas seperti biasa. Pada tanggal 26 Januari 
2017, saya melahirkan putra kami bernama Kiyoshi 
Warren. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 8 
(Kesaksian Leny dan Teddy, Jemaat GMS Surabaya) 


| 1 AI! 
Y (UNTILSOMETHING PA TAS 


"yg 
Am, -. 
X -. 


25 


| ? 


dimasukkan ke dalam perapian 

yang sangat panas dengan kondisi 
terikat. Namun Alkitab mengatakan 
bahwa mereka tidak terbakar, malah 
berjalan dengan bebas di tengah-tengah 
api. Ciri orang yang dekat dengan Tuhan 
adalah, ia bisa menikmati hal yang baik 
dan mengucap syukur meski di tengah 
masalah,” 


Hima Mesakh dan Abednego 


demikian disampaikan Ev. Indri Pardede (Bandung) 
dalam kotbahnya di retret PUSH 12, yang diadakan 
di Bukit Doa Imannuel Prigen, hari Jumat (24/3) - 
Sabtu (25/3) lalu. Retret kali ini diikuti oleh lebih 
dari 200 orang! 


Sejak sesi pertama, peserta sudah diberkati 
oleh kesaksian hidup Ibu Indri yang luar biasa. 
Bagaimana hidupnya diubahkan oleh firman dan 
anugerah Tuhan. 

Subuh, pukul 05.00 WIB, semua peserta sudah 
berkumpul di main hall untuk mengikuti ibadah 


r NS 


yang dilayani oleh Pdt. Judy Koesmanto. Sebelum 
kotbah, Pdt. Judy mendoakan setiap orang yang 
memiliki sakit penyakit. “Tiga rahasia hidup sukses 
yang dapat dipelajari dari Raja Asa yaitu memiliki 
roh yang mau diajar, selalu bersemangat dalam 
bekerja dan senantiasa mencari Tuhan dalam 
segala keadaan,” kata Pdt. Judy pagi itu. 

Peserta diteguhkan kembali pentingnya 
memiliki penyembahan yang benar. Setelah itu 
mereka berdoa secara pribadi, menyebar di area 
Bukit Doa Imanuel. 

Jika pada sesi pertama Ibu Indri 
menyampaikan tentang keintiman dengan Tuhan, 
pada sesi kedua menyampaikan tentang kuasa 
doa dan ucapan syukur. “Ketika kita menabur doa 
untuk orang lain, Tuhan akan menjawab doa kita.” 
katanya. 

Salah satu peserta, mengatakan, “Saya datang 
ke retret PUSH dengan sakit kepala yang luar 
biasa. Saya hampir membatalkan untuk berangkat. 
Namun saya menguatkan hati untuk ikut, dan saat 
didoakan Pdt. Judy pagi tadi, sakit kepala saya 
langsung hilang. Puji Tuhan!” H 


VISION "8 


Building 


Terhitung tanggal 17-22 April 2017 akan dilakukan 
proses perpindahan kantor dari Jalan Cempaka 18i-24 ke 


Vision Building, Marvel City Complex, 
Jalan Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Selama proses tersebut, telpon gereja 031-60D007000 akan 
dinonaktifkan. Bila memerlukan pelayanan, hubung 
Kedukaan: 0851 0860 0238, 0838 3114 9688 

(Pk. 06.00-21.00 WIB) 

Konseling: 081 5528 5755, 081 2341 20047 (Hari & jam kantor) 
Pernikahan: 081 7031 36616 (Hari & jam kantor) 

Operator gereja: 0339 9980 2561 (Hari & jam kantor) 

Telpon 031-60007000 aktif kembali Minggu, 23 April 2017 


BAGI JEMAAT YANG INGIN MEMBERIKAN KONTRIBUSI : 
DOA: Doa puasa setiap tanggal 1,2,3 tiap bulannya, 

doa malam yang didedikasikan untuk pembangunan 

(into menyusul) 

DANA: BCA 010-898-4000 a/n Gereja Mawar Sharon. 
BARANG / JASA: 

Hubungi email : infopembangunan@gms.or.id 

Untuk info seputar pembangunan dapat menghubungi : 
Johannes Sonny (031) 6000 7000 ext.146 


Perdaftaran online di 
uu fourthdimension-bdi.com 

@ Bukit Doa 
“khusus bagi Immanuel, Prigen, 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
Ml @gmschurch 

@ @enscurch 


ra mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 

Kebaktian Umum | 
Kebaktian Umum II 
Kebaktian Umum II 
Kebaktian Umum IV 
Army of God Revival Services 


Kebaktian Anak (Sabtu) 
Auditorium MSCS (Voltage) 
Kebaktian Anak I 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 


(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak II 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 


(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 


(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 
(MSCS It.1) 
Kebaktian Anak IV 


r.202 (All Stars), convention hall 


(Supertrooper) 


Army of God Revival Services 
Sabtu 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu 

Kebaktian Anak (Sabtu) 

Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Keb. Umum 


Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum # Anak | 
Keb. Umum « Anak II 
Sanctuary Room, 1st floor. 


. 07.00 W 
. 10.00 W 
. 16.00 W 
. 19.00 W 
. 13.00 W! 


v0 
wwwww 


Pk. 16.00 WIB 


Pk. 07.00 WIB 


Pk. 10.00 WIB 


Pk. 16.00 WIB 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 19.00 WIB 


Pk. 16.00 WIB 


Pk. 19.00 WIB 
Pk. 19.00 WIB 


Pk. 10.00 WIB 


Pk. 07.00 W 
Pk. 10.00 W 


www 


Vision Building, Marvell City Complex. 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 


Keb. Umum -# Anak 
Jl. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (081-23288-544) 


Pk. 07.00 WIB 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Keb. Umum «4 Anak I 
Keb. Umum « Anak II 
Keb. Umum « Anak III 
Jl. Raya Sukomanunggal 


Pk. 07.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 


Komplek Pertokoan Satellite Town 


Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 
Keb. Umum - Anak I 

Keb. Umum « Anak II 

Keb. Umum 

Keb. Youth 

Keb. Profesional Muda (Sabtu) 


Pk. 08.00 WITA 
Pk. 11.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 
Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 


(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 
Keb. Umum «4 Anak I 
Keb. Umum « Anak II 
Keb. Umum « Anak III 


Pk. 07.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 


Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
Umum « Anak II Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Jl. Bogowonto 1 

Telp: 0351-469869 

GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga # ProM 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Pro-M Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum « Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekidz | Pk. 07.30 WIB 
Eaglekidz II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekidz III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 

GMS Kediri 

Keb Umum -# Anak | Pk.10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 
GMS Miracle Yogyakarta 

Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II 4 ProM Pk. 17.00 WIB 
eb. Youth Pk. 11.00 WIB 
eb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
I. Gatot Subroto 408 


CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
eb. A0OG1 Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory" 
Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Umum - Anak | Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Youth Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Jl Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 


(HP) 082137313553 

GMS Favour Jakarta 

badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.30 WIB 
eb. Youth Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

antor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Elevation Cirebon 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 

n. Rajawali Raya Perumnas 

Sekt : Kompleks CSB Mall, Ruko CB No.12 

. Dr. Cipto Mangunkusumo 

Cp : Mia (0231-8291317) 


GMS Mercy Balikpapan CP : Novita (0852 5613 3910) 


eb. Umum # Anak I Pk. 10.00 WITA Telp. 0401 - 3111075 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA GMS Bitung 
I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 . Samrat Pakadoodan Ling 3 (Sebelah Yebenlin) 
Telp: 0438 — 30903 
GMS Marvelous Banjarmasin GMS Tondano (HOR) 
eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. AOG Pk. 13.00 WITA ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA . D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 (Depan Kantor Pos Tondano) 
Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 Telp: 0431 — 324046 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) GMS Kotamobagu 
CP : Yuliana (085243551976) ebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
GMS Grace Samarinda . Sutoyo no. 28, 
eb. AOG Pk.13.00WITA — (Depan Apotik Kotamobagu) 
eb. Umum #4 Eaglekidz | Pk. 10.00 WITA — Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 
eb. Umum # Eaglekidz II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. GMS God's Dwelling Place Makassar 
eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA eb. Umum I # Anak. Pk. 10.00 WITA 
Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 eb AOG. Pk. 13.00 WITA 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, eb Umum II - Pro-M. Pk. 17.00 WITA 
I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 Hotel M-Regency 
Cp: Brilli (081308822698) |. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
GMS Vibrant Pontianak Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.15 WIB GMS My Home Medan 
badah Youth Pk. 14.00 WIB eb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
IA. Yani 2 No. 8 eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Sekretariat Lt. 1. (0561) 671-1134 eb. Umum # Anak | Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum # Anak II Pk. 10.00 WIB 
GMS Restoration Ambon eb. Umum # Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT eb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
badah Youth Pk 14:00 WIT eb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
Sekretariat: 4530760 
alan Rijali no. 26 Belakang Soya 
ecamatan Sirimau, Ambon 97123 GMS True Vine Pekanbaru 
Telp: 0911-314570 eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
CP: Erik (085347261119) eb. Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
GMS Saparua-MIk eb. Youth (Sekretariat It.3) — Pk. 14.00 WIB 
eb. Umum 1 Pk. 09.30 WIT Sekretariat : 
eb. Umum 2 Pk. 18.00 WIT n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
eb. Anak Pk. 15.00 WIT CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 
I. Depan Pasar Saparua Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 
Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 GMS Lighthouse Palembang 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
GMS Masohi (Maluku Tengah) Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
eb. Umum Pk. 09.30 WIT Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT CP: Paul (081332212471) 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT badah Youth Pk. 14.00 WIB 
I. Manusela, belakang kantor omp. Ruko Graha Maju Motor 
ejaksaan Negeri Masohi . Rasyid Nawawi No. 24-26F 
elp: 0914-22790 Telp (0711) 361425 / 366572 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw CP, Theo (081995118283) 
085243078844 
GMS Lampung 
GMS Tower of Strength Manado Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum I # Anak Pk. 10.00 WITA Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
eb. AOG Pk. 14.00 WITA Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 
eb. Umum II Pk. 18.00 WITA — CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 
I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado GMS Jambi 
95115, Telp. 0431-831226 Keb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Cp : Nain S. (085240163011) Kompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
GMS Breakthrough Kendari Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
badah Umum I Pk.09.00 WITA 0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 
badah Umum II Pk. 17.00 WITA 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 
I.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 


